﻿Pemilihan paket calon Pimpinan MPR apabila terdapat 3 langkah , yaitu :

a. pemungutan suara : Bagian ini para pemilih paket calon pimpinan MPR akan memberikan suaranya

b. penghitungan suara : Setelah pemungutan suara akan ada penghitungan suara yang berarti suara yang telah di ambil akan dihitung hasilnya.
c. penetapan hasil penghitungan suara : setelah di hitung hasil keseluruhan suara tsb, akan ada penetapan hasil perhitungan suara dan hal ini akan menentukan siapa yang telah terpilih.




